






Bab: Hukum Barang Temuan 



1063“ Dari Zaid bin Khalid bin Zaid Al Juhani, seorang sahabat 
Rasulullah SAW berkata, “Pada suatu hari seseorang bertanya kepada 
Rasulullah tentang barang temuan, seperti emas dan perak, Rasulullah 
pun berkata, 4 Kenalilah wadah dan talinya! Setelah itu umumkanlah 
kepada khalayak ramai selama satu tahuni Apabila pemiliknya tidak 
datang untuk mengenalinya , maka — untuk sementara waktu - kamu 
boleh memanfaatkannya . Hendaklah barang tersebut dianggap sebagai 
barang titipan kepadamu Kalau seandainya ada seseorang yang datang 
mencari barang tersebut, maka berikanlah barang itu kepadanya F 


Kemudian orang itu juga bertanya kepada beliau tentang unta yang 
hilang. Rasulullah bertanya kepadanya, 'Apa urusanmu dengan unta 
yang hilang? Biarkanlah unta tersebut pergi ke mana ia suka! Karena ia 
membawa sepatu dan wadah airnya sendiri Ia dapat mendatangi mata 
air dan makan dedaunan sampai ia ditemukan pemiliknya\ 


Orang itu juga bertanya kepada beliau tentang kambing temuan. 
Rasulullah menjawab, ‘Ambillah kambing itu ! karena sesungguhnya 


Mukhtashar Shahih Muslim — 753 1 



kambing tersebut mungkin dapat menjadi milikmu atau milik saudaramu, 
atau bahkan menjadi milik serigala " (Muslim 5/135} 


Bab: Barang Temuan Milik Orang Haji 





* t 

D' 


f» 




1064- Dari Abdurahman bin Utsman At-Taimi RA, bahwa Rasulullah 
SAW melarang (kaum muslimin) memungut barang temuan milik orang 

yang haji. (Muslim 5/137} 


Bab: Orang yang Menyimpan Binatang yang Hilang Berarti 

Telah Menyimpang (dari Kebenaran) 



1065- Dari Zaid bin Khalid Al Juhani RA, dari Rasulullah SAW, beliau 
bersabda, “ Barang siapa menyimpan binatang yang hilang berarti lelah 
menyimpang (dari kebenaran), selama ia tidak mengumumkannya 

(Muslim 5/137} 


Bab: Larangan Memerah Susu Ternak Milik Orang Tanpa 

Meminta Izin darinya 




Mukhtashar Shahih Muslim 




1066- Dari Ibnu Umar RA, Rasulullah SAW bersabda, “Janganlah 
sekali-kali seseorang di antara kalian memerah susu ternak milik orang 
lain t kecuali mendapat izinnya. Apakah seseorang di antara kalian 
senang, apabila tempat minumannya diberikan ; tetapi tempat 

penyimpanannya dipecahkan , dan m a kanannya dipindahkan ? 

Sesungguhnya hanya kambing-kambing ternak merekalah yang dapat 
menyimpan makanan untuk mereka. Oleh karena itu, janganlah sekali- 
kali ada di antara kalian orang yang memerah susu ternak orang lain 
tanpa izin pemiliknya” {Muslim 5/137} 


Mukhtashar Shahih Muslim — l7ss| 




